aa 
— 
ru 
HM 
ru 
ta 
2 aa 
(po) 
ru 
PP — 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AJARI AKU 
TUMBUH 


Pendidikan Seks Anak Secara Islami 
Usia 71-16 Tahun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AJARI AKU 
TUMBUA 


Pendidikan Seks Anak Secara Islami 
Usia 7-16 Tahun 


Nashita Zayn 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


Pj 
NG KAK GR A MEA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AJARI AKU TUMBUH 
Nashita Zayn 
O 2017 Nashita Zayn 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia — Jakarta 
Anggota IKAPI, Jakarta 


Ilustrator: Tommy Kristiono 
Lyouter: Endah Dwi S 


717090704 
ISBN 978-602-04-1354-9 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, J akarta 
Isi diluar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


erbedaan jenis kelamin, masa Pubertas, dan berbagai 

rasa saat mengalami masa Pubertas merupakan fase 

normal menuju dewasa. Fitrahnya manusia diciptakan 
Allah untuk saling melengkapi. Fitrahnya manusia berpasang- 
an dengan lawan jenis. Fitrahnya manusia hidup secara baik 
dan benar sesuai kehendak yang diinginkan Allah. 


Masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
berkecamuk mengenai seputar seks yang perlu dijaga dan 
seakan tabu untuk diketahui? Di sini, teman-teman akan 
temukan keseruannya. Ssst, tunggu! Jangan bilang-bilang 
kalau kamu belum membacanya sampai tuntas. Grab it, 
now...! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kania Senen ana En 


hebesertaan Allah 
KEN-ZXa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


. Kenapa Berubah? —1 


Apa fungsi rambut-rambut itu di tubuh? — 3 
Kenapa setiap makhluk hidup berubah dari hari 
ke hari? — 5 


. Apa itu masa PUBERTAS? — 11 


Apa itu HORMON? — 16 

Apa itu Menstruasi? — 18 

Berapa lama menstruasi atau haid terjadi? — 19 
Adakah wanita yang tidak menstruasi? — 23 
Apa wanita hamil juga menstruasi? — 23 

Apa itu aborsi? — 24 

Apa itu Nifas? — 24 

Apa yang harus dilakukan setelah selesai mens- 
truasi dan nifas? — 25 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kenapa saat menstruasi harus menjaga 
kebersihan? — 30 

Apa Itu Mimpi Basah? — 31 

Apa setiap celana basah dan lengket disebut 
mimpi basah? — 34 

Umur berapa anak laki-laki mulai mimpi 
basah? — 34 

Mimpi basah itu yang dimimpikan apa? Kenapa 
menyebabkan cairan sperma keluar? — 35 
Apa cairannya sama seperti yang keluar dari 
anak wanita? — 35 

Apa penyebab sperma/air mani keluar? — 36 
Berapa kali anak laki-laki yang telah baligh 
mengalami mimpi basah? — 37 

Apa yang harus dilakukan setelah 

mimpi basah? — 37 

Kenapa laki-laki perlu diSUNAT 

atau dikhitan? — 39 

Onani dan Masturbasi dilarang menurut Islam. 
Sebenarnya ONANI dan Masturbasi 

itu apa? — 40 


. Apa itu seks? — 41 


Apa itu impotensi? — 43 
Dari mana informasi seks bisa diperoleh? — 43 


Versi Pdf LengkaBhWa di ipusnas.com 


. Kenapa tontonan pacaran dilarang? — 44 

e Apa itu Cinta Monyet? — 46 

# Apa penyebab ada orang pacaran? — 48 

e Kalau gitu tertarik dengan lawan jenis dilarang 
syari'at? — 50 

e Bagaimana cara menjaga pergaulan? — 51 


. Kapan boleh menikah? — 54 
e Apakah setiap menikah akan mempunyai 
anak? — 58 


. Apa itu PEMBUAHAN? — 59 
e Bagaimana cara ovum dan sperma 
bertemu? — 61 


. Apa tempat-tempat gaul boleh didatangi? — 62 


. Apa itu free sex? — 63 
e Apa akibat free seks (seks bebas)? — 64 
e Apa itu kumpul kebo atau samen leven? — 66 


. Apa itu gaya Hedonis? — 67 

e Bagaimana contoh gaya Hedonis? — 68 

e Kalau gitu, apa kita dilarang mendapat kesenang- 
an atau kenikmatan di dunia? — 70 


Versi Pdf Lengkafiya di ipusnas.com 


10.Apa itu NARKOBA? — 71 
e Kenapa NARKOBA berbahaya? —72 


11.KONDOM itu apa? — 75 
e Apa gunanya Kondom? — 77 


12.Bagaimana cara menjaga kesehatan? — 81 


13.Bagaimana ucapan mimpi baik? — 85 


14. Bagaimana ucapan mimpi buruk? — 86 


15.Bagaimana melindungi diri sendiri dari penyakit 
dan gangguan setan? — 87 


16.Solusi Mengisi Waktu Senggang — 89 


17.Tangga Prestasi — 105 


Daftar Pustaka — 113 


Profil Penulis — 114 


Versi Pdf LengkapRya di ipusnas.com 


1 
Kenapa berubah! 


eekor kepompong bergerak-gerak, ujung pembung- 

kusnya mekar. Kepalanya menyembul keluar. Dia ulat 

yang berubah menjadi kupu-kupu. Wooow...! Semua 
makhluk hidup yang semula kecil akan mengalami per- 
ubahan. Seperti kucing kecil yang lama-lama besar, juga 
tanaman Anthurium kecil di taman, lama-lama bertambah 
daun dan tingginya. 


Jika diperhatikan, diri kita juga mengalami perubahan. 
Tahu-tahu baju menjadi kependekan. Ketiak kakak yang ber- 
anjak remaja kelihatan ditumbuhi rambut! Bahkan kakak laki- 
laki terkadang juga ditumbuhi rambut keriting di kakinya. 


Versi Pdf Lengkaphya di ipusnas.com 


ap@tya di i 


Allah menciptakan rambut di bagian tertentu pasti 
ada fungsinya. Untuk kelembapan dan pelindung 
kulit kepala. Untuk keindahan wajah pada alis, dan 
penahan keringat. Untuk menyaring cahaya pada 
mata. Untuk penyaring pernapasan dari debu, bakteri, 
jamur atau spora dan menjaga kelembapan udara. 
Untuk tanda kelamin sekunder pada pria dewasa yang 
tumbuh di kumis, jambang, dagu, dada, dan perut. 
Untuk pelindung ketiak dari zat racun yang dapat 
masuk dari luar tubuh. Untuk alat sensor tubuh pada 
tangan dan kaki apabila ada benda-benda asing yang 
menghinggap di kulit. Untuk pelindung pada sekitar 
kemaluan. 


Versi Pdf Lengkapaya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapfya di ipusnas.com 


Setiap makhluk hidup berubah karena mengalami 
PERTUMBUHAN. 


Tahukah sobat, pertumbuhan merupakan wujud tanda- 
tanda kebesaran Allah. Kita harus bersyukur atas karunia 
pertumbuhan ini. 


Bersyukur harus dibiasakan setiap waktu dan setiap 
kondisi (senang/susah). Banyak nikmat hidup dari Allah 
yang perlu selalu kita syukuri. Nikmat sehat, nikmat selamat, 
nikmat hidup dengan ketersediaan yang cukup. Nikmat 
segala sesuatu setiap harinya dari bangun tidur hingga tidur 
lagi hingga bangun lagi, dan seterusnya. 


Versi Pdf Lengkaprya di ipusnas.com 


Lewat ucapan: doa dan dzikir setiap waktu. Alhamdu- 
lillah 'ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala 
keadaan! Ucapan ini supaya semua yang diberi Allah 
menjadi berkah—mendapat kebaikan di atas kebaikan. 


Lewat tindakan: rajin merawat tubuh dengan menjaga 
kebersihan dan menjaga kesehatan agar tubuh tidak 
banyak bermasalah di kemudian hari. 


Versi Pdf Lengkapgya di ipusnas.com 


Pandai bersyukur memberi 
banyak manfaat bagi diri 
sendiri. Hati senang. Pikiran 
tenang. Subhanallah, 
ternyata nikmat hidup dari 
Allah sangat banyak sehingga 
kita tidak bisa menghitungnya. 
Allah juga telah berjanji kalau 
kita pandai bersyukur maka 
Allah akan menambah nikmat - 


Nya lebih banyak lagi. 


Versi Pdf Lengkapggya di ipusnas.com 


Tidak ada Tuhan yang 
patut disembah kecuali 
Allah, Nabi Muhammad 
Rasul Allah, menegakkan 
shalat, menunaikan 
zakat, berpuasa di bulan 
Ramadhan, berhaji bila 
mampu, pastinya...! Rukun 


Islam itu bangunannya 


KEN-ZIE 


Versi Pdf Lengkapgya di ipusnas.com 


Pernah merasakan gigi hampirterlepas? Haaah? 
Gigi geraham kiri seperti menjungkit ke kanan. 
Itu..., itu rupanya ada sesuatu menyembul di 


bawahnya. Di situ gigi geraham baru (gigi inti) 


siap mengganti gigi geraham lama (gigi susu). 


Wow, suara Kakak seperti pakai mic! 


Suara berubah. Tinggi bertambah. Bentuk 
tubuh berubah. Rambut mulai tumbuh di 
tempat tersembunyi. Bau badan menyengat. 
Coba tebak..., kira-kira apalagi pertumbuhan 


yang kakak alami? Hahay! Rupanya tubuh 
kita pun mengalami perubahan. 


Versi Pdf LengkarkYa di ipusnas.com 


2 


Apa du masa 
PUBERTAS? 


asa Pubertas adalah masa seorang anak mengalami 
perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi 
seksual (fungsi perkembangbiakan). 


1. Dimulai usia 8 hingga 10 tahun dan berakhir di usia 15 
hingga 16 tahun. 


2. Ada yang berpendapat masa Pubertas dimulai usia 10 
tahun hingga 21 tahun. 


3. Ada juga yang berpendapat pada umumnya anak 
perempuan mengalami masa pubertas mulai usia 11 
hingga 15 tahun, pada anak laki-laki mulai usia 12 hingga 
16 tahun, sedangkan rentang masa Pubertas itu antara 
usia 12 hingga 21 tahun. 


Versi Pdf Lengkafnya di ipusnas.com 


“Masa Pubertas 
MERUPAKAN istilah /ain 


dari masa PEITUMBUHAN 


ra Mn ena 
mengalami pertumbuhan dan perubahan 


Versi Pdf Lengkatnya di ipusnas.com 


